BAB V 
PENUTUP 


Kurikulum operasional di satuan pendidikan SD Negeri Taro'an 1 disusun sebagai 
kerangka acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah tahun pelajaran 
2022-2023. Kurikulum operasional di satuan pendidikan juga sebagai panduan 
ketercapaian pembelajaran bagi peserta didik dan upaya guru dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran. 

Kurikulum operasional di satuan pendidikan SD Negeri Taro'an 1 yang telah 
tersusun ini akan berjalan lancar bila ada dukungan penuh dari semua pihak, yaitu kepala 
sekolah, guru, komite sekolah dan stake holder yang ada. Mudah-mudahan dukungan dan 
partisipasi aktifsemua pihak dapat memajukan SD Negeri Taro'an 1 sesuai dengan apa yang 
telah dirumuskan dalam visi, misi dan tujuan sekolah. 

Terakhir, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
mendukung diselesaikannya kurikulum operasional di SD Negeri Taro'an 1. Teriring 


do'a, semoga kontribusi pemikiran, kerja keras dan dukungannya menjadi amal kebaikan. 


Bagi para guru diharapkan menerapkan kurikulum ini serta dapat melakukan 
pengembangan dan evaluasi secara formal terhadap dokumen kurikulum ini sehingga mampu 
menjawab pertanyaan: 

1. Apakah tujuan pendidikan yang tertulis dalam dokumen kurikulum ini telah lengkap dan 
dapat tercapai? 

2. Apakah kemampuan pemahaman,ketrampilandan sikap yang tertulis cukup lengkapuntuk 
merespon keadaan daerah dan kebutuhan peserta didik? 

3. Bagaimana kemampuan pemahaman, sikap,dan ketrampilan siswa yangdiharapkan dapat 
tercapai? 

4. Apakah strategi yang digunakan cukup efektif dalam mencapai tujuan yang 
diharapkan? 

5. Apakah penilaian dari proses pembelajaran yang dirancang dapat mengungkap secara 


jelas perkembangan kemampuan siswa sesuai harapan ? 


SDNegeri Taroa'an 1 Tlanakan Page 79 


6. Apakah kontribusi dan hambatan pelaksanaan kurikulum ini, sehingga menggambarkan 
hasil belajar siswa maksimal ? 

Jawaban dari pertanyaan diatas, untuk dicatat dan dikumpulkan secara bertahap guna 
penyempurnaan kurikulum ini. Selain itu menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi 
terhadap pencapaian Visi SDN Taro'an 1 Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, dalam 
melaksanakan program tindak lanjut pencapaian visi sekolah 

Dengan bacaan “Basmallah”, doa, kesungguhan, komitmen, keuletan, kerja keras dan 
kerja sama dari para guru, kepala sekolah, komite sekolah, orang tua siswa, dan stake holder 
secara terpadu menjadi kunci sukses bagi terwujudnya visi SDN Taro'an 1 Kecamatan 
Tlanakan Kabupaten Pamekasan. 

Dokumen Kurikulum ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, masukan, saran, 


kritik dan teguran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. 


SDNegeri Taroa'an 1 Tlanakan Page 80 


DAFTAR LAMPIRAN 


Silabus Pembelajaran / Alur Tujuan Pembelajaran 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP / Modul Ajar 
Kisi-kisi Alur Penentuan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 
Modul Penguatan Profil Pelajar Pancasila 
Surat Keputusan TIM Pengembang Kurikulum 
Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar dan Membimbing 
Surat Keputusan TIM Fasilitasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 
Kalender Pendidikan Kabupaten Pamekasan 
Daftar Hadir Rapat Penyusunan Kurikulum 

. Instrumen Verifikasi KTSP/ KOSP 

. Instrumen Verifikasi Alur Tujuan Pembelajaran 

. Instrumen Verifikasi Modul Ajar 

. Hasil Analisis SWOT 

. Jadwal Pelajaran Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka 

. MOU Mitra Sekolah 


Se OA IN, a a 


pk HN 
=. © 


— = = = 
a A U N 


SDNegeri Taroa'an 1 Tlanakan Page 81 


